AN NABA k 

(Berita Besar) 

Surah ke-78 
40 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. (30) 0 Tentang apakah mereka saling 
bertanya-tanya? 

2. Tentang berita yang besar (yakni hari 
berbangkit dan hari kiamat), 

3. yang dalam hal itu mereka berselisih. 

4. Tidak! Kelak mereka akan mengetahui, 

5. sekali lagi tidak! Kelak mereka akan 
mengetahui. 

6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai 
hamparan, 

7. dan gunung-gunung sebagai pasak?, 

8. dan Kami menciptakan kamu berpasang- 
pasangan, 

9. dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, 

10. dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, 

11. dan Kami jadikan siang untuk mencari 
penghidupan, 

12. dan Kami bina di atas kamu tujuh (langit) yang 
kokoh, 

13. dan Kami jadikan pelita yang amat terang (atau 
matahari), 

14. dan Kami turunkan dari awan air tercurah 
(atau hujan), 

15. supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji- 
bijian dan tumbuh-tumbuhan, 

16. dan kebun-kebun yang (subur) lebat? 

17. Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu 
waktu yang ditetapkan, 

18. yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup 
sangkakala lalu kamu datang berbondong- 
bondong, 

19. dan dibukalah langit, maka terdapatlah 
beberapa pintu, 

20. dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga 
menjadi tatamorgana. 

21. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah 
tempat penantian, 

22. (yang menjadi) tempat kembali bagi orang- 
orang yang berlebihan (dan melampaui batas), 

23. mereka tinggal di dalam neraka Jahannam 
dalam waktu yang lama, 

24. mereka tidak merasakan kesejukan di 
dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, 




Suratun Naba k 




Bismil lahir rahmanir rahim 



,^> 






> 

> 






01 




orang-2 yang 


di da- mereka yang 




yang 


berita ten- 




berselisih 


lamnya 


2 


besar 


tang 


1 



'amma yatasa-alun (1) 'anin naba-il 'azhim (2) Alladzi hum fihi mukhtalifun (3) 



mereka sa- 
ling bertanya 



r* 

tentang 

apa 








hamparan 

6 

Kalla saya'lamun (4) 



bumi Kami telah tidak- 

jadikan kah 5 
Tsumma kalla saya'lamun (5) 



kelak mereka jangan kemu- 
akan tahu begitu dian 4 

Alam n a j ' a I i I ardha mihada (6) 



kelak mereka 
akan tahu 




jangan 

begitu 



1;10 




l&jj 


© Ujj' 




0 lalsjl 


«3 Cl\j 


istirahat 


tidur 


dan Kami 


berpasang- 


dan Kami men- 


pancang/ 


dan 




kalian 


jadikan 


8 an/jodoh 


ciptakan kalian 


7 pasak 


gunung-2 



Waljibala autada (7) Wakhalaqnakum azwaja (8) Waja'alna naumakum subata 



ll0j 


0 




LU>-j Qp 




dan Kami 


penghi- 


siang 


dan Kami 


pakaian malam 


bina 


11 dupan 




jadikan 10 




(9) Waja'alnal laila libasa (10) 


Waja'alnan nahara ma'asya (11) 


Wabanaina 



ui05 

dan Kami 
jadikan 




9 













C- 




dan Kami 


sangat 


pelita 


dan Kami 


kuat/ 


tujuh 


di atas 


turunkan 


13 terang 




jadikan 


12 kokoh 


(langit) 


kalian 



fauqakum sab'an syidada (12) Waja'alna sirajaw wahhaja (13) Wa-anzalna 





0 


0 


>> 




>x& 


0 




bt 


dan kebun- 


dan tumbuh- 


biji- 


dengan- 


untuk Kami 


tercurah 


air 


awan 


dari 


kebun 


15 tumbuhan 


bijian 


nya 


tumbuhkan 14 











minal mu'shirati ma-an tsajjaja (14) Linukhrija bihi habbaw wanabata (15) Wajannatin 




sang- 

kakala 



alfafa (16) 



0 



> />> 

C*> 







pada ditiup pada waktu ada- keputusan 

hari 17 tertentu lah ia 

Inna yaumal fashli kana miqata (17) Yauma yunfakhu fish shuri 



& 

hari 



Si 


0 


sung- 


subur/ 


guh 


16 lebat 



-^>15 /JIs 


C'j|\ 






0 Cjs' 




dan dijalankan/ 


pintu- 


maka jadi- 


langit Dan 


berduyun- 


maka kali- 


dihapuskan 19 


pintu 


lah ia 


dibuka 


18 duyun 


an datang 



fata k tuna afwaja (18) Wafutihatis sama-u fakanat abwaba (19) Wasuyyiratil 





(y 




Sl 


Qp \>)s* 




jcl' 


bagi orang-2 


tempat 


adalah Jahanam 


sung- 


fatamor- 


maka ja- 


gunung- 


berlebihan 


21 penantian 


ia 


guh 


20 gana 


dilah ia 


gunung 



jibalu fakanat saraba (20) Inna jahannama kanat mirshada (21) Lith-thaghina 



00 














% 


0J 


000 


mi- 


dan 


kese- 


di da- 


mereka me- 


tidak 


beberapa 


di da- 


mereka 


tempat 


numan 


tidak 


jukan 


lamnya 


rasakan 




23 lama 


lamnya 


tinggal 


22 kembali 



ma-aba (22) Labitsina fiha ahqaba (23) La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba 





>>£. 

rrl 




'XjZr 


lil lij 




VI 


adalah 


sesungguh- 


yang 


pemba- 


dan air luka 


air yang 


ke- 


mereka 


nya mereka 


26 setimpal 


lasan 


25 dan nanah 


mendidih 


cuali 



(24) llla hamimaw waghassaqa (25) Jaza-aw wifaqa (26) Innahum kanu 

J$j b-j-jl— ; SsjP* ^ 

sesuatu dan tiap- sangat dengan ayat- dan mereka perhi- 

tiap/segala 28 dusta ayat Kami mendustakan 27 tungar 
la yarjuna hisaba (27) Wakadz-dzabu bi-ayatina kidz-dzaba (28) Wakulla syai-in 

A. /*s i 



azab kecuali/ Kami menam- maka maka ra- 

30 selain bah kalian tidak sakanlah! 29 

ahshainahu kitaba (29) FadzuqG falan nazidakum illa 'adzaba (30) 



> > 9 ' 



dalam suatu Kami telah me- 

kitab ngumpulkannya 







V 

» Ujl 






V ? '9''/ 

1 Uj^lj 






V ^ ^ ^ 

» \j\ju* 




l\ 


dan 




sebaya 


dan gadis- 




dan buah- 


kebun- 




keun- 


bagi orang-2 


sung- 


gelas-2 


33 




gadis 


32 


buah anggur 


kebun 


31 


tungan 


bertakwa 


guh 



Inna lilmuttaqina mafazan (31) Hada-iqa wa-a'nabaw (32) Wakawa'iba atrabaw (33) Waka san 

& ig & & vj 0 v ($) A iiiL 

pem- Tuhan dari balasan dusta dan sia- di da- mereka ti- yang 

berian kamu 35 tidak sia lamnya mendengar dak 34 penuh 

dihaqa (34) La yasma'Gna fiha laghwaw wala kidz-dzaba (35) Jaza-am mir rabbika 'atha-an 

3JS v JJ^i ug; G ($) "CuJ 

mereka ti- Yang Maha di antara dan apa dan langit Tuhan/ perhi- 

kuasa dak Pemurah keduanya yang bumi Pemelihara 36 tungan 

hisaba (36) Rabbis samawati wal-ardhi wama bainahumar rahman la yamlikGna 

-i "iL, >g)\ & g <3)‘ctk, 

mereka tidak berbaris dan ma- ruh berdiri pada berbi- dari- 

berkata-kata laikat hari 37 cara Nya 

minhu khithaba (37) Yauma yaqGmur rGhu walmala-ikatu shaffal la yatakallamGna 







/ . > 

dlii 


0 


Cip 


Jl5j 


> ''-ti 


4 C)Si 


9 / 




maka ba- benar/ 


hari 


demiki- 




yang 


dan ia 


Yang Maha 


kepa- diizin- 


siapa 


ke- 


rang siapa pasti 




an /itu 


38 


benar 


berkata 


Pemurah 1 


danya kan 


yang 


cuali 


illa man adzina lahur rahmanu waqala shawaba (38) Dzalikal yaumul haqq faman 










Li^ 


£ 


-> J Jol 


Z\ 




l$J 


ji $2i 


& 


pada dekat 


azab 


Kami 


peringat- 


sungguh 




tempat Tuhan 


ke- ia meng- 


meng- 


hari 




kan kepada kalian 


Kami 


39 


kembali nya 


pada ambil 


hendaki 



sya-at takhadza ila rabbihi ma-aba (39) Inna andzarnakum 'adzaban qaribay yauma 

u» 1 Jo 0-*J3 ^ 

debu/ aku alangkah orang dan dua telah apa seseorang melihat 

40 tanah menjadi baiknya aku kafir berkata tangannya diperbuat yang 

yanzhurul mar-u ma qaddamat yadah wayaqGlul kafiru yalaitani kuntu turaba (40) 



25. selain air yang mendidih dan nanah, 

26. sebagai pambalasan yang setimpal. 

27. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan 
perhitungan, 

28. dan mereka benar-benar mendustakan ayat- 
ayat Kami. 

29. Dan segala sesuatu telah Kami catat (atau 
dikumpulkan) dalam suatu kitab. 

30. Karena itu rasakanlah. Dan Kami tidak akan 
menambah kepada kamu selain daripada azab. 

31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 
mendapat keuntungan, 

32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, 

33. dan gadis-gadis yang sebaya, 

34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). 

35. Di dalamnya mereka tidak mendengar 
perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan 
dusta. 

36. Sebagai balasan dari pemberian dan 
perhitungan Tuhanmu, 

37. Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha 
Pemurah dan mereka tidak kuasa berbicara dengan 
Dia. 

38. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat 
berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, 
kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Tuhan Yang 
Maha Pemurah; dan ia berkata yang benar. 

39. Hari yang demikian itu pasti terjadi. Maka 
barang siapa yang menghendaki, niscaya ia 
menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. 

40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan 
kepadamu (hai orang kafir) azab yang dekat, 
(yakni) pada hari manusia melihat apa yang telah 
diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir 
berkata,"Alangkah baiknya aku menjadi tanah 
(saja)". 






